WikipediA 


Bahasa Wales 


Bahasa Wales (Cymraeg or y Gymraeg ), adalah anggota Britonik dari rumpun bahasa Keltik yang 
digunakan sebagai bahasa ibu di negara Wales ( Cymru ), Inggris dan di koloni imigran Wales di Lembah 
Chubut di Patagonia, Argentina . 

Selain itu bahasa Wales digunakan juga di Britania Raya, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia 
Baru. 

Jumlah pengguna bahasa Wales sebanyak 611.000 di Wales sendiri. Sedangkan total keseluruhan pengguna 
bahasa Wales ada lebih dari 750.000 orang. 



Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Wales 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Wales&oldid=11806251" 


Halaman ini terakhir diubah pada 25 Agustus 2016, pukul 08.14. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 














